Rintisan SDIT Unggulan 

'Meraih kesempurnaan Islam sejak belia' 




PROPOSAL PENDIRIAN 
SDIT YAA BUNA YYA 



2 yaa bunayya 




i t 



sekolah dasar islam terpadu 



YAYASAN PENDIDIKAN AL-ATSARI 

Sekretariat: Wisma Mil, Pogung Kidul SI A XVI No. 8C Rt 01/49 Sinduadi, Mlati, Slemnn, D.I. Yogyaharta 5S284 

Telp: (0274) 6G44SG2 . Website: www.ypia.or.id; www.muslim.or.id 




i t 



S yaa bunayya 

H CAknlsih rtanar islam tprnaHii » » 



sekolah dasar islam terpadu 



Daftar Isi 



Muqaddimah 

Profil SDIT Yaa Bunayya 

Program Unggulan 

1 . Program Full Day School 

2. Program Home Schooling 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler 

4. Gambaran Kurikulum 
Rangkuman Donasi 

Penutup 
Lampiran 

1. Struktur Pengurus 

2. Anggaran Pendanaan 

3. Foto Rencana Lokasi Sekolah 

4. Tampilan website SDIT Yaa Bunayya 

5. Formulir Donasi 



3 

5 

7 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
1 1 
13 
14 
15 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



: Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 
(0274) 9101000 
sdityaabunavya@grnail.com 
www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



MUQADDIMAH 



Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah Ta'ala. Shalawat beriring doa 
keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan 
segenap pengikut mereka yang setia hingga akhir masa. Amma ba'du. 

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang 
diada-adakan (dalam agama). Dan semua pekara yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah. 
Semua bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan nerakalah tempatnya. 

Era Globalisasi yang begitu bebas telah sedikit banyak mempengaruhi penurunan akhlak para pelajar 
Indonesia. Pacaran bebas, pornoaksi dan pornografi, kekerasan, aksi tawuran, narkoba seolah 
menghiasi kehidupan anak-anak sekolah era dewasa ini. Berbagai solusi telah ditawarkan, mulai dari 
sex education, pembinaan mental pelajar, program belajar, dan sebagainya, namun seolah menemui 
jalan buntu. 

Di sisi lain, kita tidak pernah (setidaknya belum mencoba) solusi yang ditawarkan Allah Ta'ala, 
Pencipta manusia, yang Maha Mengetahui karakter, isi hati dan solusi kerusakan akhlaq manusia. 
Sebagaimana pembuat sepeda motor, tentunya paling ahli dalam mengetahui kerusakan motor dan 
solusi perbaikannya. Terlebih lagi sang Pencipta manusia dan seluruh alam jagad raya. Allah telah 
menurunkan Al Qu'ran sebagai penawar/ obat bagi hati orang beriman dan rahmat sekalian alam, 
sebagaimana FirmanNya, "dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qu'ran itu tidaklah menambah kepada orang-orang 
yang zalim selain kerugian." (QS. Al Israa' : 81). 

Selama kita masih beriman kepada Allah, selama itu pula solusi berbagai masalah kehidupan kita 
baik masalah remeh maupun rumit, baik anak kecil ataupun dewasa, baik laki-laki maupun wanita, 
semuanya tersedia obatnya. Semuanya diobati dengan Al Qur'an. 

Untuk itulah, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari hadir dan menawarkan solusi sebagaimana yang 
sudah ditawarkan Yang Maha Menyembuhkan Segala Penyakit. Solusi tersebut adalah mengajarkan 
Al Qur'an sejak dini diusia SD untuk membiasakan mereka dengan ilmu, amal, akhlaq, dan penawar 
yang bersumber dari Al Qur'an. Solusi tersebut diwujudkan dalam Pendirian SDIT Yaa Bunayya. 

SDIT Yaa Bunayya direncanakan mulai berdiri diawal tahun 2011. Seluruh persiapan administratif, 
perekrutan SDM Pengajar yang kompeten, persiapan lokasi sekolah sudah mulai disusun dan 
dilaksanakan. Namun kami masih mengalami kendala sumber pendanaan guna mendukung 
pendirian dan operasional sekolah. Untuk itulah, kami menawarkan kerja sama investasi akhirat 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



yang berbuah pahala amal jariyah kepada segenap elemen masyarakat dan pemerintah untuk 
bergandengan tangan memberikan bantuan donasi, untuk partisipasi amal jariyah yang pahalanya 
tiada putus walaupun sampai akhir hayat kita. 

Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman jika kalian menolong 
(agama) Allah niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian." (QS. 
Muhammad : 7). 

Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, janganlah 
kalian bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al Ma'idah: 2). 

Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan infakkanlah sebagian rezeki yang Kami berikan kepada 
kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian lalu dia mengatakan, 'Wahai 
Rabbku, seandainya Engkau mau menunda ajalku sebentar saja niscaya aku akan bersedekah dan 
aku pasti termasuk orang-orang saleh.' Padahal Allah tidak akan menunda (kematian) suatu jiwa 
apabila memang telah datang ajalnya. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. Al 
Munafiqun : 10). 

Gambaran umum mengenai profil dan Tim Kerja SDIT Yaa Bunayya kami paparkan di halaman profil 
kami. Kami berharap apa yang kami usahakan ini mendapatkan respon positif dan konstruktif dari 
saudara/i sekalian. Kami juga mendoakan semoga partisipasi yang saudara/i berikan menjadikan 
amal jariyah bagi di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada 
saudara/i sekalian. 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



PROFIL 



SDIT YAA BUNAYYA 



VISI 



Mewujudkan SDIT Yaa Bunayya sebagai sekolah yang bermutu tinggi dan unggul di 
Indonesia serta bertaraf Internasional dengan dasar manhaj salaf dalam berakidah, 
beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. 

Mendidik generasi Qur'ani yang memahami pokok - pokok agama dan beradab kepada 
Allah, Rasul-Nya, orang tua, sesama manusia dan makhluk secara umum, dan 
mengusai bahasa - bahasa Internasional baik tulisan, bacaan maupun percakapan. 
Membentuk dan memfasilitasi siswa yang berkepribadian Islami, memiliki pemahaman 
dasar - dasar Islamiyyah, memahami dasar - dasar ilmu - ilmu kehidupan berupa iptek, 
cerdas dan berprestasi, serta siap bersaing memasuki jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 



MISI 



Menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar yang memadukan aspek penguasaaan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan dengan pemahaman Islam yang diintegralkan dalam 

rangka membentuk kepribadian Islam siswa yang diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari - hari. 

Menerapkan program hafal Al Qur'an secara rutin sejak dini dengan metode tepat dan 

menyenangkan 

Membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung pembiasaan kehidupan Qur'ani 

Menyediakan sarana pendukung untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al Qur'an 

Menyelenggarakan pembelajaran keislaman dengan proporsi dan target sesuai 

perkembangan anak 

Menyelenggarakan pembelajaran dengan kurikulum nasional yang berlaku sesuai 

dengan landasan ajar SDIT Yaa Bunayya 



TUJUAN 

» Terbentuknya generasi yang beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang mengamalkan 
nilai - nilai Islamiyah sesuai Al Qur'an dan As-Sunnah dalam keseharian. 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



» Menanamkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam 

kurikulum pembelajaran secara optimal. 
» Membentuk generasi muslim yang kompetitif dan tangguh. 
» Membekali siswa dengan keterampilan///7 : e s/c/7/yang sesuai perkembangan IPTEK 



MOTTO 



"BERAQIDAH SHAHIH, BERAMAL SHALIH, BERAKHLAK MULIA" 



SISTEM PENDIDIKAN 

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Yaa Bunayya adalah bentuk satuan pendidikan 
dasar yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun berdasarkan sistem 
pendidikan Islam yang benar yang diperkaya kurikulum nasional sesuai dengan standar 
DIKDASMEN KemenDiknas. 

JENJANG PENDIDIKAN 

Jenjang pendidikan yang dilaksanakan selama enam tahun diperuntukan bagi anak-anak 
usia sekolah dasar (6 s.d 12 tahun). 

TENAGA PENDIDIK 

Para pendidik di SDIT Yaa Bunayya adalah muslim dan muslimah yang mempunyai 
pemahaman dan akhlak Islami yang benar berdasar Al Qur'an dan As-Sunnah sesuai 
pemahaman generasi terbaik islam, mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas, 
mempunyai life skill yang mumpuni, berjiwa pendidik yang sabar dan ulet, berdedikasi dalam 
memajukan pendidikan anak, serta dari latar belakang pendidikan umum dan Islam sesuai 
dengan bidang kompetensinya (Sarjana Pendidikan). 

SUMBER DANA 

Sumber dana maupuan moriil materiil untuk membiayai kegiatan ini diperoleh dari : 



» Infaq panitia pendirian SDIT Yaa Bunayya 

» Sumbangan para donatur rutin 



» 



Sumbangan para donatur yang tidak mengikat 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www, sdityaabunavya.com 



i t 



g yaa bunayya 

H CAknlsih rtanar islam tprnaHii » » 



sekolah dasar islam terpadu 



PROGRAM PENDIDIKAN 



PROGRAM FULL DAY SCHOOL 

Program ini dilaksanakan untuk kelas 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk siswa kelas 1 dan 
2 semi full day (hanya sampai siang hari). Materi pendidikan disampaikan baik secara 
klasikal maupun individual dengan metode pendidikan yang berpusat pada anak dan 
berlandaskan kasih sayang, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan. Anak - anak 
dididik dan dibimbing dengan lebih optimal dalam memahami dan mengaplikasikan nilai - 
nilai ke-lslaman (diantaranya aqidah, ibadah, akhlak), mendalami program tahfidz, berlatih 
kemandirian dan berbagai kegiatan kecakapan hidup (life skill) yang bermanfaat. 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

Tahfidzul Qur'an, Arabic Club, English Club, Science Club, Student Day (Pengenalan 
Profesi), Parents Day, Outing Class, Renang, Outbond, Baksos, Pemeriksaan Gigi dan 
Kesehatan Umum Rutin. 

GAMBARAN KURIKULUM 









Pendidikan 


Muatan Lokal 


Pendidikan Ke-lslaman 






Nasional 




» Tahfidzul Qur'an 


» Aqidah 


» 


Matematika 


» Life Skill sesua\ 


» Ibadah & Akhlaq 


» 


IPA&IPS 


IPTEK 


» Bahasa Arab 


» 


Bahasa 
Indonesia 






» 


Bahasa Inggris 






» 


PKn 






» 


Olah Raga 



LOKASI SEKOLAH 

SDIT Yaa Bunayya ini berlokasi di kompleks masjid Al Karim, Pogung Lor, Sindadi, Mlati, 
Sleman, Yogyakarta. Dengan meminjam bangunan lokal kelas di kompleks masjid ini, SDIT 
Yaa Bunayya akan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajarnya mulai tahun ajaran 
baru 201 1/2012, 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



PENUTUP 



Demikian proposal permohonan donasi SDIT Yaa Bunayya ini kami sampaikan. Besar 
harapan kami agar program dan kegiatan yang kami rencanakan dapat terwujud dan memberikan 
sumbangsih bagi kemajuan bangsa, dan kaum muslimin khususnya. Atas kerja sama, partisipasi, 
dukungan dan bantuan dari para dermawan, kami mengucapkan Jazaakumullahukhairan, semoga 
Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan menjadikan pemberat bagi timbangan amal 
kebaikan pada hari Kiamat. 

Semoga segala amal usaha yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah dan petunjuk-Nya. 
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para shahabat dan orang- 
orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari Kiamat. 



Proposal ini disahkan di Yogyakarta, 
Rabu 26 Rabi'ul Awwal 1432/ 2 Maret 2011 

Tim Kerja Pendirian SDIT Yaa Bunayya 



Ketua 




PratomoP., M.Eng. 




Umm 



ad S.Pd 



Mengetahui, 



Ketua De 



Abu Sa'ad 

[Staf Pengajar 




gawas 



jmmad Nur Huda, M.A. 

ad Jamilurrahman As Salafy] 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



Lampiran 1 

STRUKTURPENGURUS 



Pembina 

Penanggungjawab 

Tim Kerja Pendirian SDIT 

Ketua Tim 

Sekretaris 

Bendahara 

Divisi Donasi 



Divisi Kurikulum 
Divisi Legalitas 
Divisi SDM 
Divisi IT 
Divisi PSB 

Anggota Tim 



Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda,M.Ag 
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Atsary 
Yaa Bunayya 

R. Indra Pratomo P., M.Eng. 

Ummu Muhammad, S.Pd 

Abu Hanifah Kushartanto 

drg. Ahmad Maftuh, 

M.Bramantya, Ph.D 

Abu Hasan Putra, S.T 

Muhammad Arifin, S.E 

Abu Danis 

Hanif, S.Pd 

Abu Said Satria Buana, S.T 

Abu Shofiya Cipto, ST 

Ganda W., S.Si 

Alumni perguruan tinggi terkemuka di Indonesia 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



Lampiran 2 

ANGGARAN PENDANAAN 



RENCANAANGGARAN BIAYA 

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU YAA BUNAYYA 

TAHUNAJARAN 2011/2012 











Harga 
Satuan 


Total (Rp.) 


No 


Uraian 


Jml 


Satuan 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


A 
1 


RENCANA PEMASUKAN 
DANA SISWA 










a 


SPP SISWA 












1 SPP Siswa Selama 1 tahun 


120 


siswa.tahun 


150.000 


18.000.000 




Total la 








18.000.000 


b 


Dana Pendidikan Wali Murid 












1 Sumbangan Pembangunan & Pengembangan Gedung 


10 


siswa 


2.000.000 


20.000.000 




2 Sumbangan Sarana Pendidikan 


10 


siswa 


500.000 


5.000.000 




3 Sumbangan Perpustakaan 


10 


siswa 


250.000 


2.500.000 




4 Buku Pelajaran 


10 


siswa 


175.000 


1.750.000 




5 Kesehatan 


10 


siswa 


100.000 


1.000.000 




6 Ekstrakulikuler Siswa 


10 


siswa 


150.000 


1.500.000 




7 Rihlah & Outbond Siswa 


10 


siswa 


150.000 


1.500.000 




8 Seragam Sekolah Siswa 


10 


siswa 


300.000 


3.000.000 




9 Orientasi Siswa baru 


10 


siswa 


75.000 


750.000 




Total lb 








37.000.000 




TOTAL 1 




55.000.000 


II 


DONATU 
R 










a 


Donatur Beasiswa 

Beasiswa Siswa Tidak Mampu 












1 SPP Siswa 


12 


siswa 


150.000 


1.800.000 




2 Sumbangan Dana Wali Murid 


12 


siswa 


3.700.000 


44.400.000 




Beasiswa Siswa Berprestasi 












1 SPP Siswa 


1 


siswa 


150.000 


150.000 




2 Sumbangan Dana Wali Murid 


1 


siswa 


3.700.000 


3.700.000 




Total Ha 


|| 


50.050.000 


b 


Donatur Sarana Prasarana 












1 Donatur Dana Sarana Pendidikan 


10 


Is 


750.000 


7.500.000 




2 Donatur Furniture 


10 


Is 


750.000 


7.500.000 




3 Donatur IT Support 


10 


Is 


750.000 


7.500.000 








1 


22.500.000 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



c 


Donatur Khusus 












1 WakafTanah 


1000 


m 2 


1.000.000 


1.000.000.000 




2 Pembiayaan Gedung Sekolah Mandiri 


604 


m 2 


1.250.000 


755.000.000 




3 Pembiayaan Lab Komputer dan Bahasa 


1 


unit 


205.250.000 


205.250.000 




Total lie 








1.960.250.000 




TOTAL II 








2.032.800.000 




TOTAL A 








2.087.800.000 


B 


RENCANA PENGELUARAN JANGKA PENDEK 










(SATU TAHUN) 










1 


BIAYA PERSIAPAN PENDIRIAN 










a 


Tim Pendirian 












1 Transportasi 


15 


Is 


150.000 


2.250.000 




Total la 








2.250.000 


b 


Legalitas Sekolah 












1 Persiapan dokumen legalitas sekolah 


1 


Is 


3.000.000 


3.000.000 




2 Audit Internal 


1 


Is 


1.000.000 


1.000.000 




3 Transport 


1 


Is 


500.000 


500.000 




Total lb 


4.500.000 


c 


Kurikulum Sekolah 












1 Transport 


1 


Is 


200.000 


200.000 




2 Akomodasi 


1 


Is 


200.000 


200.000 




Total Ic 








400.000 


d 


Promosi & Study Banding 












, Cetak Brosur, Pamflet, Leaflet, Spanduk, Kertas Surat & 
Amplop, Stempel 


1 


Is 


2.500.000 


2.500.000 




2 Soft Opening 


1 


Is 


1.000.000 


1.000.000 




3 Studi Banding 


1 


Is 


2.500.000 


2.500.000 




Total Id 








6.000.000 


TOTAL 1 


13.150.000 














II 


PENGADAAN SARANA PRASARANA 












1 Renovasi Gedung Sekolah 


1 


Is 


12.500.000 


12.500.000 




2 Meja Kursi Guru & Karyawan 


6 


bh 


850.000 


5.100.000 




3 Meja Kursi Kepala Sekolah & Tamu 


2 


bh 


950.000 


1.900.000 




4 Rak & Lemari Arsip Sekolah 


2 


bh 


1.110.000 


2.220.000 




5 Meja Kursi Siswa 


10 


bh 


650.000 


6.500.000 




6 Papan Tulis & Whiteboard 


3 


bh 


500.000 


1.500.000 




7 PC 


1 


unit 


3.250.000 


3.250.000 




_ Software Original (MS Office Standard & Windows Home 
Premium) untuk 1 PC 


1 


Is 


2.600.000 


2.600.000 




9 Printer Print, Scan, Copy 


1 


unit 


900.000 


900.000 




10 Stationary 


1 


Is 


650.000 


650.000 




1 1 Buku-buku pelajaran 


10 


orang 


200.000 


2.000.000 




12 Seragam putri 


5 


orang 


350.000 


1.750.000 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 





13 Seragam putra 


5 


orang 


300.000 


1.500.000 




14 P3K 




Is 


250.000 


250.000 




15 Mat kesehatan 




Is 


500.000 


500.000 




16 Seragam Guru (2 pasang) 


2 


orang 


400.000 


800.000 




1 7 Seragam Kep Sek (2 pasang) 




orang 


200.000 


200.000 




18 LCDProyektor 




unit 


3.750.000 


3.750.000 




19 Screen Proyektor 




unit 


500.000 


500.000 




20 Pasang Telpon dan pesawat 




Is 


600.000 


600.000 




21 Pasang Internet Speedy 




Is 


300.000 


300.000 




22 Website Sekolah 




Is 


1.500.000 


1.500.000 




23 Playing Tools & Mat Peraga 




Is 


1.650.000 


1.650.000 




24 MatOlahraga 




Is 


2.000.000 


2.000.000 




25 Mat Kebersihan & Maintenance 




Is 


2.000.000 


2.000.000 




26 Perpustakaan Sekolah 




Is 


5.000.000 


5.000.000 


III 


TOTAL II 








61.420.000 


OPERASIONAL SEKOLAH 












1 Gaji 2 orang guru 


2 


orang 


750.000 


1.500.000 




2 Gaji Kepala Sekolah 




orang 


1.000.000 


1.000.000 




3 Petugas Kebersihan 




orang 


300.000 


300.000 




4 Listrik 




Is 


150.000 


150.000 




5 Telpon 




Is 


100.000 


100.000 




6 Speedy 




Is 


165.000 


165.000 




7 Infak pemakaian tempat 




bulan 


100.000 


100.000 




8 Pemeliharaan bangunan 




Is 


250.000 


250.000 




9 Pemeliharaan Sarana & Pra sarana 




Is 


250.000 


250.000 




10 Tinta Printer 




paket 


50.000 


50.000 




11 P3K 




Is 


50.000 


50.000 




12 Kerumahtanggaan 




Is 


500.000 


500.000 












4.415.000 




TOTAL III Dalam 1 Tahun 








52.980.000 




TOTAL B 








127.550.000 


c 


RENCANA PENGELUARAN JANGKA PANJANG (6 










TAHUN) 










1 


PENGADAAN TANAH 












1 Tanah 1000 m 2 


1000 


m 2 


1.000.000 


1.000.000.000 




TOTAL 1 








1.000.000.000 


II 


GEDUNG SEKOLAH MANDIRI 












1 R. Kelas (Uk 8 x 7 m, 6 kelas) 


336 


m 2 


1.250.000 


420.000.000 




2 R. Guru (Uk 6x6 m) 


36 


m 2 


1.250.000 


45.000.000 




3 R.KepSek(Uk3x3m) 


9 


m 2 


1.250.000 


11.250.000 




4 Lab Bahasa dan Komputer (Uk 8 x 8 m) 


64 


m 2 


1.250.000 


80.000.000 




5 Musholla (Uk 9 x 9 m) 


81 


m 2 


1.250.000 


101.250.000 




6 Toilet Putra (Uk 2 x 1,5 m, 2 buah) 


6 


m 2 


1.250.000 


7.500.000 




7 Toilet Putri (Uk 2 x 1,5 m, 2 buah) 


6 


m 2 


1.250.000 


7.500.000 




8 Toilet Guru (Uk 2 x 1 , 5 m) 


3 


m 2 


1.250.000 


3.750.000 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 





9 R.UKS(Uk3x3m) 

10 Kantin (Uk 8 x 6 m) 

11 Dapur(Uk2x3m) 


9 

48 
6 


m 2 
m 2 
m 2 


1.250.000 
1.250.000 
1.250.000 


11.250.000 

60.000.000 

7.500.000 




TOTAL II 






755.000.000 


III 


PEMBUATAN LAB KOMPUTER DAN BAHASA 

1 Meja dan Kursi Tutor 

2 Meja dan Kursi Komputer 

3 Dekstop PC 

. Software Original (MS Office Standard & Windows Home 
Premium) 


1 

30 
30 

30 


set 
set 
unit 

buah 


1.250.000 

950.000 

3.250.000 

2.600.000 


1.250.000 
28.500.000 
97.500.000 

78.000.000 












205.250.000 




TOTAL C 








1.960.250.000 




TOTAL B dan C 








2.087.800.000 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www.sdityaabunavya.com 




i t 



S vaa bunayya 

H CAknlsih riasar islam t(=>rnaHn » » 



sekolah dasar islam terpadu 



Lampiran 3 

FOTO RENCANA LOKASI 

SDIT YAA BUNAYYA 







Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



S yaa bunayya 

H CAknlsih riasar islam t(=>rnaHn » » 



sekolah dasar islam terpadu 



Lampiran 4 

TAMPILAN WEBSITE 

SDIT YAA BUNAYYA 



Milium', 



http:'''.' .■■.■..sdityaabunayya.cofT 



File Edit View Favorites Tools Help 



Favorites gg SDITYaa Bunayya 



Ss 



•J yaa bunayya 



HOME TENTANGKAMI FORM PEMDAFTARAH PROGRAM PEMDIDfKAH PEHGURUS DOMASI 



: 




iijw.'MMirani 



3 
DO 1 

(0274)92S?00O.Oai61!a3i62 



yaa bunayya 



Pendaftaran Siswa Bam 
SDH Yaa Bunayya 2077/2072 



■tofro h Pernio ftai a n: 

TH Zanjabih 

| Cans tetany No. 217 Candan^cstur 



Pendafteran & Sctekii; 

Cetambartql - 28 Maret ■ 17 April 2011 

Crlombong li i 20 April - 2$ Met 2011 



KAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZ ABU IHSAN AL ATSARY 

IVfl/?VAl/'ADT« TJ t/l AQDII in<l<l\ 




<* A muslim.or.id 



ARAB* 

ONLINE 



musltmah^or.id 



radiOnrusIrn 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



: Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 
(0274) 9101000 
sdityaabunavya@gmail.com 
www.sdityaabunavya.com 



i t 



g yaa bunayya 

H CAknlsih rtanar islam tprnaHii » » 



sekolah dasar islam terpadu 



Lampiran 5 



FORMULIR DONASI 1 



Nama 


Instansi, Kota 


Alokasi Dana (kode angka) 


Beri Tanda V 






Biaya Persiapan Pendirian (1) 




Pengurusan Legalitas Sekolah (2) 




Persiapan Kurikulum Sekolah (3) 




Promosi & Study Banding (4) 




Alamat 


Biaya Renovasi Gedung Sekolah (5) 






Meja Kursi Guru & Karyawan (6) 




Meja Kursi Kepala Sekolah &Tamu (7) 




Rak & Lemari Arsip Sekolah (8) 




Meja Kursi Siswa (9) 




No Telepon, e-mail 


Papan Tulis & Whiteboard (10) 






Rak Buku Siswa (11) 




Meja Kursi Komputer (12) 




Komputer & Multimedia Tools (13) 




CDeLearning (14) 




Website Sekolah (15) 




Sistem Informasi Akademik (16) 




LCD Proyektor(17) 




Notebook (18) 




Printer (Print, Scan, Copy) (19) 




Playing Tools & Alat Peraga (20) 




AlatOlahraga (21) 




Sarana Kantin Sehat (22) 




Alat Kebersihan & Maintenance (23) 




Koperasi Sekolah (24) 




Klinik Kesehatan Sekolah (25) 




Perpustakaan Sekolah (26) 




Seragam Guru & Karyawan (27) 




Besar donasi (kode) 2 


Sifat (beri tanda cek) 


Jazaakumullahu khairan atas partisipasi 

saudara/i 

SDITYaa Bunayya 


Tanda 
Tangan 




1 kali 




Tetap, perbulan 3 




Tanggal pengisian formulir : / / 2011 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@gmail.com 

www, sdityaabunavya.com 




i t 



yaa bunayya 



sekolah dasar islam terpadu 



Transfer via 
rekening 4 : 


Bukan lewat rekening 


Diberikan langsung kepada 




Jabatan di Tim Kerja SDIT 




Notelepon/HP 




Tanda tangan penerima : 





x ) Formulir ini bisa diisi langsung/tulisan tangan (bagi yang mendapatkan versi cetaknya), atau 
diketik pada kolom-kolomnya (bagi yang mendapatkan versi soft-file-nya). Atau bagi anda yang 
tidak sempat untuk mengisi formulir ini bisa langsung mentransfer ke rekening kami dengan 
terlebih dahulu mengirim SMS dengan format : Nama/Kota/Besar Donasi/Tujuan 
Contoh : Budi/Jakarta/10 juta/Komputer dan Multimedia Tools 

2 ) Setelah angka donasi diisi dengan kode angka pengalokasian dana (di dalam kurung), apabila 
tujuannya lebih dari satu bidang kegiatan. Contoh : 10 juta (5), 10 juta (13), 2 juta (25). Artinya 
dana tersebut dialokasikan Rp 10.000.000,- untuk renovasi gedung sekolah, Rp 10.000.000,- 
untuk komputer dan multimedia tools, Rp 2.000.000,- untuk pengadaan klinik kesehatan sekolah. 

3 ) Berlaku sampai bulan Jul i 2012, apabila pihak donatur berniat memperpanjang donasi, silakan 

menghubungi kami : drg. Maftuh (081328826611)/ Abu Hanifah Kushartanto (081568481425). 

4 ) Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut : 

• Bank Syariah Mandiri cabang Godean (Yogyakarta) atas nama R.lndra Pratomo P, nomor 
rekening 3477004425 

• Muamalat cabang UGM (Yogyakarta) atas nama R.lndra Pratomo P, nomor rekening 
9199070599 




Alamat 

Telp. 

Email 
Website 



Kompleks Masjid Al Karim 

Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

(0274) 9101000 

sdityaabunavya@grnail.com 

www.sdityaabunavya.com 



